





AKU YAKIN KAU TELAH 
MELALUI BANYAK HAL... 


SEKARANG....KAMU BISA 
TENANG. ...AKU DOKTER 
HYEYOON LEE. 


BIAR AKU 
YANG DORONG... 





BERTAHANLAH... 








JANGAN KHAWATIR... 
KAU CUMA AKAN DIPERIKSA SEBENTAR... 
LALU KAU BISA BERTEMU KEMBALI. 





SEPERTINYA MEREKA TAKUT PADA KAMI... 


JINGOOK...KITA HARUS CEPAT 
DAN SELESAIKAN PEMERIKSAAN KITA, 
SUPAYA PAK TUA DAN ISTRINYA 
BISA MASUK... 












SEBENTAR LAGI KITA 
BERTEMU LAGI, YA... 








SUDAH SIAP? 


TAPI...KENAPA AKU MERASA BEGITU...CEMAS...? 





( SIAPA NAMAMU? 












АРА?... AH, 
HWAYEON LEE. 













YANG BETUL? 
NAMAKU HYEYOON LEE. 
NAMA KITA AGAK MIRIP, YA? 






BAIKLAH, KITA JUGA 
SEBAIKNYA PERGI. 


PAK TUA DAN ISTRINYA... 
APA BISA MASUK 
DENGAN SELAMAT? 





KAMI SUDAH 
MENGAMATI KEADAAN DI LUAR 
SEJAK KAU DATANG KE PINTU MASUK. 


KAMI TERKEJUT 
MELIHAT PARA TERINFEKSI 




















KAMI SUDAH 

MENGHUBUNGI MARKAS KAMI, DAN 
MEREKA AKAN MEMIKIRKAN SATU RENCANA, 
JADI SEMUA AKAN BERJALAN 
DENGAN BAIK. 





APAKAH TAK ADA TENTARA 
ATAU ORANG-ORANG LAIN YANG 
MENOLONG KALIAN? KENAPA KAMI 
TAK BISA MASUK BERSAMA-SAMA 
SEKALIGUS? 











Ni 
ORANG-ORANG DI LUAR 4 


SEHARUSNYA BISA MASUK 
DAN MENUNGGU DI SINI... 


... HAMPIR SEMUA TENTARA YANG ADA DI SINI 
PERGI KE PUSAT EVAKUASI SEONYUDO 
SETENGAH JAM YANG LALU. 






TIM KAMI ADALAH 
KELOMPOK TERAKHIR YANG ADA 
DI SINI... SAAT KALIAN DATANG, 
KAMI SUDAH AKAN PERGI 
KE SANA. 










SAAT INI, 
SUDAH TAK ADA TENTARA DI SINI 
JADI KAMI TAK PUNYA PILIHAN... 


di -— p" 
ағ Ш 


ТЕТАР ЅАЈА, 
SUNGGUH MELEGAKAN. 









KALAU KALIAN DATANG TERLAMBAT... 
KALIAN HARUS MENUNGGU DI LUAR 
SAMPAI ESOK HARI. 





DAN KARENA TEMPAT INI CUMA 
TEMPAT LEWAT SEMENTARA 
SEBELUM PINDAH 
KE PUSAT EVAKUASI... 





ORANG-ORANG YANG DIBAWA KE SINI 
DENGAN HELIKOPTER CUMA BUTUH 
PEMERIKSAAN SINGKAT... 


JADI KAMI BEKERJA DI SINI 
PADA SAAT-SAAT 
TERAKHIR. 


KEADAANNYA 
MASIH BERBAHAYA 





UNTUK MASUK KE SINI DARI 
PINTU MASUK DI ATAS 
PINTU LANTAI DASAR... 


PAK, GIGITAN TAKKAN 
MEMBUATMU TERTULAR, 





JADI TOLONGLA 
BIARKAN MEREKA M 


BAIKLAH. 


SEKARANG... 
ITULAH MASALAH SEBENARNYA... 
KITA TAK TAHU BAGAIMANA 
VIRUSNYA ВЕВКЕМВАМС... 





JADI KAU 
HARUS MELALUI 


PEMERIKSAAN FISIK INI. 


BISA LEPASKAN 
TANGANMU? 























OKE...BAIK... 
DIMENGERTI, PAK. 





BISAKAH KITA MENULIS SESUATU 
DI MONITORNYA SEKARANG? 





2 
< 
52 
Ὁ 
= 
=) 
m 
=) 
اح‎ 
< 
сб 
O 
ጋ 





‘= N 
SS 


+ ГЕ. 


V 
AA 
A 


S 


2 
PAK, ANDA BISA LIHAT TULISAN INI? 














KALAU BEGITU, 
APAKAH PRIA DI SAMPINGNYA ITU 
ANAK BAPAK? 





















KITA SUDAH | ` 
SAMPAI. а} 


JADI...ORANG YANG TERINFEKSI 
TIDAK BISA MASUK SAMA SEKALI? 





VAKSIN, YA... SAAT INI, 
YANG KAMI BISA LAKUKAN 
ADALAH MENGHENTIKAN 
MEREKA MASUK КЕ SINI... 










DAN KALAU MEREKA 
BERHASIL MASUK... 













LANGSUNG 
KAMI ТЕМВАК 
DI TEMPAT... 





KARENA SITUASI KITA 
SEKARANG...SERIUS... 


KITA BICARA NANTI. 










SEKARANG, 
KITA TES DARAHMU. 





DIA PERGI KE MANA? 





HEI! 
MAU KE MANA 
KAU?! 























UGH, AN***G... 
| AKU TAK PUNYA WAKTU 
UNTUK INI... 











KALAU BEGITU, 


APAKAH PRIA DI SAMPINGNYA ITU 
ANAK BAPAK? 


== VA —— 














тн 


SAAT INI, ORANG YANG TERINFEKSI 

TAK BISA MASUK. POTONGLAH TALINYA 
DAN KIRIM MASUK ISTRI ANDA SENDIRIAN. 
BISAKAH BAPAK BERTAHAN DI LUAR SANA 
SEDIKIT LEBIH LAMA LAGI? 


ж. 


N 


га 


` 











h 
KALAU TERINFEKSI MASUK KE SINI, 
MEREKA AKAN LANGSUNG 
MENEMBAKNYA. 





МЕКЕКА BILANG MEREKA ТАК ТАНУ 
BAGAIMANA VIRUSNYA MENYEBAR 
DAN MEREKA BELUM PUNYA 
VAKSINNYA. 


KUPIKIR... 


ITU AKAN 
BERBAHAYA BAGI 
JOONWU... 





d 


JOONWU- 
SEPERTINYA INI 
GILIRAN KITA. 





k. | 
Е mt 


TUNGGU 
SEBENTAR LAGI, 
YA~ መ 








POTONGLAH TALINYA DAN KIRIM MASUK 
ISTRI ANDA SENDIRIAN. 


Y 


r 















APA YANG SEDANG 
BAPAK... 





DI SINI ADA TULISAN BAPAK 
TENTANG BAGAIMANA CARA 
VIRUSNYA MENYEBAR? 

















RUANG PEMERIKSAAN SEPERTI ITU. 
BERBAHAYA... KEMBALI KE SINI! 


T-TUNGGU... 


BERI AKU 
SEDIKIT WAKTU LAGI... 





EH? 
APA YANG DILAKUKAN 
PAK TUA ITU? 

















t 


















PARA TERINFEKSI PERGI 
MENGIKUTI BAPAK TUA ITU. 
MELEGAKAN SEKALI. 





SEKARANG KITA | 
KE PUSAT EVAKI 








А 
ще 


AKU LAKUKAN INI KARENA KAMU 
TERUS BERTERIAK. 






SANTAI SAJA DAN TAK PERLU TAKUT. 


N 





BIARKAN PAK TUA ITU PERGI... 
AKU CUMA MAU SELESAIKAN INI 


DAN PERGI DARI SINI. 








200716 Thriller Thriller 


DEAD 


ACER 


Кте 


GUMEUN FANTASTIC SERIES 1 





Copyright © 2014 DEY. all rightšeserved 


34 KERAS 2 


written 8 directed 


BERSAMBUNG KE EPISODE 35... 





WeB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


